WikipediA 

Bahasa Hawaii 


Bahasa Hawaii (‘Olelo Hawai'i ) adalah salah satu bahasa (kuno) yang dipergunakan oleh masyarakat di 
kepulauan Hawaii, pulau terbesar di kepulauan tropis Pasifik Utara tempat bahasa ini berkembang. Bahasa 
Hawaii mempakan bahasa Polinesia. Bahasa Hawaii, bersama dengan bahasa Inggris, adalah bahasa resmi 
dari negara bagian Hawaii di Amerika Serikat. Raja Kamehameha III menetapkan konstitusi bahasa Hawaii 
pertama pada tahun 1839 dan 1840. 

Catatan kaki 


Pranala luar 


■ (Inggris) Ulukau - Perpusatakaan elektronik (http://ulukau. 
org/english.php) . 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Hawaii 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Hawaii&oldid=16796163" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 April 2020, pukul 05.21. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


















